am Gam JI Al mm 


Ulas salih Waadil yeah Uja dALa DA  pikikang dinilai) SARI jai SSI 
Ad Gala DS Ulas Ejag AI Una DS Ai oag3 Uya 
Ayla yg adse NIAS GI Se AT ata 9 jangaa Oral YO A33 


Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan 
kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan 
amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang 
dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang 
dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang 
berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku 
bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rosul-Nya. 


Gahtan SAY) Gis Yp aa GX AN AN Latah Gaal Lai G 


Hai orang-orang yang beriman, bertagwalah kepada Allah dengan sebenar-benar tagwa 
kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama 
Islam. (AS.Ali''Imran: 102) 


Goslelad Gp Al IA 3 #3 NS VW Laga S3 GA ia GIA Bl 3 adi Uje AAL GAN AE) | al Ga GG 
M5 AS OS Al G AAIN 


Hai sekalian manusia, bertagwalah kepada Robb-mu yang telah menciptakanmu dari 
diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isteri, dan daripada keduanya Allah 
memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertagwalah 
kepada Allah yang dengan (menggunakan) Nama-Nya kamu saling meminta satu sama 
lain, dan (peliharalah) hubungan silaturohim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasimu. (AS. an-Nisa':1) 


Kandat 133 IIA SB AI, A8 ala dag Ki AI DAS AMAN AI Gala yaa YA LA ai Lai Lala Gas Gi G 


Hai orang-orang yang beriman, bertagwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah 
perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan 
mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rosul-Nya, 
maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (AS. al-Ahzaab: 
70-71) 


AU 


US3 ADA AE OK, AE AIA OK LSSRA og G3 AS GI GA YR il SUS cdi RGB 
AN 


Amma ba'du: Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah (al-Gur'an) 
dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu “alaihi wa sallam 
(as-Sunnah). Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan (dalam 
agama), setiap yang diada-adakan (dalam agama) adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah 
sesat, dan setiap kesesatan tempat-nya di neraka. 


KAN II Tn Olga 333 milan Alulu y 
SSS sajah IYA ya Sl Jia MAY KK 
« Silsilah (Rangkaian) Nasehat dan Bimbingan dalam Tarbiyatul Aulad » 


3 Oleh asy-Syaikh Ahmad Mubarak bin Gadzlan al-Mazru'i - 


Oa AA sei IV al Aap ji le Ala Catiuld Ji Jamll oj alel 


1. Ketahuilah, bahwa hamil itu berat. Maka mintalah pertolongan kepada Allah untuk 
mentarbiyah putra-putrimu. Sesungguhnya Dia sebaik-baik penolong. 


atale eleatl 3 SUN 3 er al, pa3lh SY lead Elilad Calaitsa Cp gi elo 


2. Doa kedua orang tua mustajab. Maka hendaknya engkau doakan putra-putrimu 
dengan kebaikan dan keshalihan. 


AVI Catat de AI oya ma SA Sa 3Y eLamYI Gal JuiSI de ayal 


3. Bersemangatlah untuk memilih nama yang terbaik untuk putra-putrimu. Berapa 
banyak nama itu berpengaruh terhadap anak, baik putra maupun putri. 


Aksal HTI ada Ol Jah dada SIG BY ji AS ab 


4. Bersegeralah untuk memberi kunyah kepada putra putrimu dengan kunyah yang 
baik, sebelum dia diberi gelar-gelar yang jelek. 


AAN AAA 8 ai 4 Kasal RAKEN pi ASN gl Lag Gb A2 gal 3 Ulas UAP le YaJAl 


5. Seriuslah untuk menanamkan iman dan tauhid di hati putra-putrimu. Itu adalah 
kalimat thayyibah, pohon yang tertanam kuat dan berbuah lebat. 


Obi date aga (SAI (ala YI Ugild Lalin ag 30 3 ana gal! Hal elaY jl Gal 


6. Talginkan (ajarkan secara lisan) kepada putra-putrimu kalimat Tauhid, dan 
perkenalkanlah kepada mereka makna kalimat tersebut. Sesungguhnya kalimat Tauhid 
merupakan pondasi yang ditegakkan di atasnya bangunan. 


NG Da dasar jl ya led SA Filing dil e Lam Aeale 3 dil AI ya Sal, pasil 


7. Ajarkanlah kepada putramu perasaan 'uragabatullah (senantiasa merasa diawasi 
oleh Allah). Ajarkanlah kepadanya Nama-Nama Allah dan Shifat-Shifat-Nya. Berapa 
banyak itu (Nama-Nama dan Shifat-Shifat-Nya) memiliki pengaruh yang besar untuk 
keshalihan putra-putri. 


TIA 3 Bg0ag Dag 28 uya dal Dil Lag ad jam Sale g ENY gl Jang las Un P ie Yaya 


8. Berseriuslah untuk menanam kan kepada putra-putrimu keimanan kepada para rasul. 
Ajarkanlah kepada mereka sirah (sejarah perjalanan hidup) para rasul dan segala yang 
ada pada mereka berupa kebaikan, keshalihan, dakwah, dan perbaikan. 


GA yA JS Andin teliil ad yal 4 4 yan pgale 3 alay Aale dil laa Lisa Kam SliY gl ai API 


9. Tanamkanlah pada hati putra-putrimu kecintaan kepada Nabi kita Muhammad 
Shallallahu “alaihi wa sallam. Ajarkanlah kepada mereka sirah (sejarah perjalanan 
hidup) Rasulullah, perintahkan mereka untuk berittiba (mengikuti) beliau. Dengan 
berittiba' kepada beliau, terwujud segala kebaikan dan hidayah. 


10. Tanamkanlah dalam hati putra-putrimu kecintaan kepada para shahabat. Ajarkanlah 
kepada mereka sirah para shahabat, dan segala perjuangan yang mereka tegakkan, 
berupa pembelaan terhadap agama, dan agungnya ilmu dan amal. 


Ld 783 aga Jain 3 ag yualli (praluuall al 8Y jl Ae al! 3 masal SlSY gi ai aga Ol KY 


11. Jangan lupa untuk menanamkan dalam hati putra-putrimu prinsip mendengar dan 
taat kepada pemerintah muslimin dan menjaga kedudukan dan kehormatan pemerintah 
tersebut. 


Assad 3 pal! | 3 yani Y (Sim Caalwall pLale» yA! 3Y 9 ( Galal! Cya SY gi JAN Ul ti Y3 


12. Jangan lupa memperingatkan putra-putrimu dari perbuatan mencela pemerintah 
dan “ulama muslimin, agar mereka tidak rugi agama dan dunianya. 


Adat! GBYI A3 Aam jl peta YI (adl Sig ad pal V3 Jl Cin Aelamll 23 Cdle Say jl Eta 


13. Doronglah putra-putrimu untuk berpegang kepada al-Jama'ah di bawah kekuasaan 
pemerintahnya. Katakan kepada mereka, bahwa pada persatuan itu terdapat rahmat, 
sementara pada perpecahan terdapat adzab. 


Ag senpi 3 Api alat Janti CS Yi anti (le mel la Jang Haul (Amel | yah Slalu 


14. Shalat, shalat. Perintahkan putra-putrimu mengerjakan shalat sejak usia 7 tahun, 
dan pukullah mereka pada usia 10 tahun (jika mereka tidak mau mengerjakannya. Jika 
tidak maka kamu (orang tua) menanggung dosa putra-putrimu yang meremehkan dan 
menyia-nyiakan shalat. 


S0 3 Gal, AI) ab Agate iii UAY Kla gema 3 Jlall (ya ElSY gl )AX 


15. Peringatkan putra-putrimu dari berdebat dan berbantah-bantahan. Karena itu 
membuka pintu kejelekan, kesempitan, dan perpecahan pada mereka. 


catat dil Hani Ig Jia Y Him Agiga 8 Uya (AI JAN y Kamil ah Ela al ad Ga gel 


16. Tanamkan dalam hati putra-putrimu syukur nikmat, dan melihat kepada orang-orang 
yang kondisinya berada di bawahnya (dalam urusan dunia, pen), agar mereka tidak 
meremehkan nikmat Allah kepada mereka. 


Sg38 ASNSSNG dl ANSIAS pel J3 48 Lay Jlerilh ad pay Agilus apatis UYA aelasia (alel 


17. engkau harus memiliki perhatian besar agar putra-putrimu mau menghafal 
al-Auran dan memahami makna-maknanya. Perintahkanlah mereka untuk 
mengamalkan kandungan al-Gur an, katakan kepada mereka bahwa ini (al-Gur an) 
adalah Kalamullah maka janganlah kamu menyelisihi/menentangnya, karena itu akan 
membuatmu binasa. 


CASN 9 Gn ganll Ca dpan Celena 9 pl AI Ang (AA Kaali, Jl sal! Cas 9 GAKYI Aa JS SY jl ale 


18. Ajarkanlah pada putra-putrimu akhlak yang mulia, sebagai tetangga yang baik, dan 
senantiasa tersenyum di hadapan orang-orang fakir dan miskin. Peringatkanlah mereka 
(putra-putrimu) dari bermuka masam dan takabbur. 


La Elia Jl y AilKa Elia Larmal yh Gya JLN NE Ce ih VI amel Yg aye On GAY Sal JB 


19. Katakan kepada putra-putrimu, bahwa tidak ada perbedaan antara orang arab 
dengan orang 'ajam (non arab) kecuali dengan Tagwa. Maka janganlah kamu 
merendahkan orang yang lebih lemah kedudukannya atau lebih sedikit hartanya 
daripada kamu. 


Alaih Uas (7 SS S8 Call le Alina g JA Cya Led AKA Jail eliallg pall Gallasa SlaY 3) Lia 


20. Jauhkanlah putra-putrimu dari majelis-majelis (kumpulan-kumpulan) yang sia-sia, 
nyanyian, dan ribut-ribut. Betapa besar pengaruh dan penyakitnya terhadap hati, dan 
sangat banyak itu menjadi sebab kerusakan hati. 


Leste Uitai Cola 9 Cl ggaill 9 yg yi 9 GRI Uya gram SA JATI Lal Ag jig Sl 


21. awas, jangan membiarkan putra-putrimu di depan televisi. Betapa banyaknya 
televisi itu memberikan berbagai fitnah, kejelekan, syahwat dan syubhat. Maka sangat 
dikhawatirkan putra-putrimu tumbuh dengan berbagai hal tersebut. 


ABS 9 Re yaa! Ce Ng gaia Y (ia CALYI Hala again 3 Alya jl Seliul ale 


22. Ajarkan kepada putra-putramu sifat rujulah (kelaki-lakian), jauhkan mereka dari 
bercampur dengan perempuan. Sehingga mereka tidak tumbuh dengan sifat-sifat 
lembek dan sifat-sifat perempuan. 


Ala jima El PAI Y (Sia) SAI Hall again 3 Aa gal 3 A8 AYI Slilis ale 


23. Ajarkan pada putri-putrimu sifat-sifat perempuan dan keibuan. Jauhkan mereka dari 
bercampur dengan laki-laki. Sehingga mereka tidak keluar dengan sifat-sifat laki-laki 
(tomboy). 


ANEaI cakil 9 el yA VI aga alas) AAL Ng pati IAI gali Hal le Jamil el j3 Yg Lil ya ad CS 


24. Jadilah sebagai muragib (pengawas) bagi mereka, janganlah mereka dibiarkan 
begitu saja. Apabila mereka dipercaya begitu saja (tanpa ada pengawasan) maka 
mereka akan dikendalikan oleh hawa nafsu. 


LO aga Cola Lagi Iga Ig Jia al Las agaulat 3 Iglada al Las agogtid lal! 9 yan Kala Y 


25. Jangan besar buruk sangka kepada putra-putrimu, sehingga engkau menuduh 
mereka berbuat sesuatu yang tidak mereka lakukan, membuat perhitungan terhadap 
sesuatu yang tidak mereka perbuat. Hal ini akan menyebabkan putra-putrimu 
benar-benar terjatuh pada sesuatu yang disangkakan terhadap mereka. 


26. Jangan kamu pilihkan untuk putra-putrimu teman! Namun ajarkanlah pada mereka 
bagaimana cara memilih teman, yaitu dengan meninjau agama, akal, dan amanahnya. 


Sagina Ole JAEYI 3 Sl Go ggadi GA AYI LA Se giga Big! agl & pai Yg 3 aed US 


21. Jadilah engkau sebagai gudwah (teladan) bagi putra-putrimu. Janganlah kamu 
menjadikan untuk mereka adanya pembenaran/pembolehan kesalahan dengan 
terjatuhnya kamu dalam kekeliruan. Karena mata (mereka) akan senantiasa melihatmu, 
dan tingkah laku (mereka) senantiasa terkait denganmu. 


Wap NA) plus Jln YI eele Tegas Us jd AA yal Jani V3 pegas el Alai pg ag Hi) 


28. Tertibkanlah waktu-waktu putra-putrimu, aturlah hari-hari mereka, jangan sampai 
urusan mereka sia-sia, sehingga mereka tumbuh di atas keterlantaran, dan sia-sia 
ketika mereka dewasa. 


230 GO galiay Larie Ul ag (S9 Ailanall (3 guling Loric lipan agl US 


29. Jadilah engkau (berposisi) sebagai teman bagi mereka tatkala mereka butuh 
terhadap teman, dan jadilah engkau sebagai ayah tatkala mereka butuh kepada ayah. 


ASN daa sil) Gang Y Ya Xie pala Y Sia Gay ayah Ya Ad) asa (id La Ig pedas dolan aga Isl 


30. Menyendirilah bersama mereka sesaat, agar mereka mau mencurahkan isi hatinya, 
berupa kegundahan dan kesempitan. Agar mereka tidak mencurahkan isi hatinya 
kepada orang yang tidak pantas memberikan nasehat dan bimbingan. 


Ane yel AYI 3 Lada! Xl gal gd agabeig pgall La ET aeillii Lae gatal AR j3 ed GRAM 


31. Jadikanlah untuk mereka adanya waktu untuk berjalan-jalan dalam satu pekan. 
Pada kesempatan itu, engkau bisa mendekati dan menjalin keakraban dengan mereka. 


sekaligus engkau mengajari mereka dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan 
adab-adab syar'iyyah. 


(oSnndia plang Ale dl (elu peti Kia 9 Crabadi ya pga ya | gi 3 im angga JSI Ujiwa Uya yakin La pgale 


32. Ajarkan kepada mereka sunnah-sunnah dan dzikir-dzikir harian yang mereka 
butuhkan. Sehingga mereka senantiasa terikat/terhubung dengan Rabb-nya, dan 
senantiasa berpegang teguh dengan Sunnah Nabi mereka Shallallahu “alaihi wa sallam. 


Alat Oya gal YAI Sg 3) ya Kamal IN JB AAA Usil ye gal JIN, Aa mail Jai Agate 


33. Ajarkan pada mereka sikap mau menerima nasehat dan sikap mau rujuk dari 
kesalahan. Betapa banyak kebaikan pada sikap mau menerima nasehat, dan betapa 
banyak keutamaan pada sikap rujuk dari kesalahan. 


34. Jangan lembek, jangan pula kasar (terhadap mereka). Namun bersikaplah kepada 
mereka antara sebagai orang yang dicintai dan sebagai orang yang berwibawa. 


35. Ikutilah perkembangan anak-anakmu dalam urusan sekolah dan belajar mereka. 
karena dengan diikuti/diamati perkembangannya, anak yang kurang bisa bertambah 
(kemampuan/semangatnya), sementara anak yang baik bisa semakin kokoh. 


JSI Jal ye yA! deal Lad Anal 9 JSI 3 Alat JI again 9 Jalil, Intl le Selisi Cin 


36. Doronglah putra-putramu untuk bersungguh-sungguh dan bersemangat. 
Jauhkanlah mereka dari suka bermain-main, malas, dan pengangguran. Betapa 
jauhnya kebaikan itu dari orang pemalas. 


laiag Ayah yaS Ad Lari A83 Olah Jae JA ARE, Jani DE NYI mn PIA 3, 


37. Waktu kosong menyebabkan tersia-siakannya putra putri. Jangan biarkan waktu 
mereka kosong. Namun penuhilah waktu-waktu mereka dengan sesuatu yang padanya 
terdapat kebaikan untuk agama atau dunia mereka. 


MA AI lola Yg Lana Anil Gap lagi rin ji de elang 3 Cal Uglai 


38. Bekerjasama (bahu-membahulah) kamu dan istrimu untuk mentarbiyah mereka. 
Satukanlah cara/metode mentarbiyah, memiliki tujuan yang jelas, dan saling 
bermusyawarahlah dalam menentapkan peraturan-peraturan. 


39. Waspadalah jangan sampai (terlihat) kamu berbeda pendapat/cara/peraturan 
dengan istrimu di hadapan putra-putrimu. Untuk akan menjatuhkan wibawa, tidak 
dihargai lagi nasehat, sehingga anak-anak pun terbengkalai, dan pikiran mereka 
menjadi berat. 


Cal jali Jian 3 BY Cpu Pa SAS, Old Bela SIN gl Ha 


40. Jauhkanlah putra-putrimu dari lisan yang keji dan kotor. Biasakanlah mereka 
dengan kata-kata yang terbaik, dan ungkapan-ungkapan yang indah. 


2 XSall Sila giaa (Al mad JA ABI giaa (AJ jl 3 SAY gi enak 


41. berinteraksilah dengan putra-putrimu, tempatkanlah mereka sesuai dengan 
tingkatannya (usia dan kedewasaannya). Sehingga mereka bisa beranjak kepada 
ti'ngkatan-tingkatan orang-orang yang berakal sehat dan kuat/jernih. 


«s( Tammat. Alhamdulillah) 


WhatsApp Miratsul Anbiya Indonesia 


https://archive.org/details/koleksi-tarbiyatul-aulad-pendidikan-anak-dalam-islam 


